Kereta Api 


Hak Cipta O 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


Kereta Api: Buku Informasi/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


—Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
iv, 20 hlm. : ilus. ; 21 x 29,7 cm. 


Model Buku PAUD 
Untuk anak usia 5-6 tahun 
ISBN: 978-602-244-166-3 


Penulis Naskah : Hasna Nelfia 

Ilustrator : Oske Winardi 

Penata Letak : Muhsinul Fajri 
Penelaah : Rennie Kusnaeni, M.Pd, 


Dr. Soraya, M.Hum., 
Ratih Zulhaqqi, M.Psi. 
Penyelia : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan huruf Andika New Basic 28 pt. 


Kata Pengantar 


Kereta api merupakan salah satu jenis alat transportasi yang selalu menarik 
hati anak-anak. Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada anak-anak 
tentang kereta api. Buku “Kereta Api” ini merupakan buku informasi yang 
merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap penjenjangan membaca 
awal untuk anak usia 5-6 tahun yang dikembangkan Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan untuk digunakan di satuan PAUD. 


Buku ini dapat dibacakan oleh orangtua/pendidik/orang dewasa untuk 
menumbuhkan rasa ingin tahu anak sehingga nantinya muncul minat baca 
pada anak sejak dini. 


Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang 
terlibat dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat 
menjadi bahan referensi penulis lain untuk mengembangkan model buku 
PAUD sejenis dan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 


Penulis 


Hasna Nelfia 


Daftar Isi 


Kata Pengantar weton nn Eege iii 
Daltar Than E eu dte didus sa ea ama vi 
Kereto Ap RM —————— 1-19 
Pelaku Perbukuan stand Manan 20 


Kereta Api 


GE "EL "H TC çã o 
3 | 8 | 
Seas de bendera scs M 
“008 Gre? 2020020 0,08: 
ETA AA AAA TA AE AH AH A 


me LY 


Kereta api adalah kendaraan 
bergerbong panjang yang 
berjalan di atas rel. 


ip uu 


Masinis mengemudikan kereta api. 


- 
P 


I 
AVA 
— ma € wt SN 


MN ISPA 
— Won NAN Na BY mm PA 


: - 
er 


© 
o 


> 
Si 


nm. 


5% 
* 
@ 


— 
= 


o 
RA 
e 


Wi EM 


w 
A 


P 


\ 


ry 
) 


e 


v 
Ay 


H 
& 
: 

m 


E) 


EN 


«E 7 KIM 
ow 
"© 

n 


- 
be? 


s 
ew dy 


a 


a 


m. 


& 
” 


e 


> 


A ` 


EM 
e» 


a 


M 
P 


m / 


Ini kereta api uap. 
Dari cerobongnya, keluar asap. 


" 7 
> są u = ED dn an 
LS 


esch 
$ 
Esa 
a 0933208 
ALONA IS ALEA 


20,08% 
ALEA 


A A 


Ini kereta api listrik. 
Sumber tenaganya berasal 
dari listrik. 


ve 

22978096. 
¿090% T 

ST degen 


Ini kereta barang. 
Gunanya untuk membawa barang. 


pp 
y 
EJ 
— 
1017010 1021010 10 


d 


| | | e " | 


X 


= l 


Penumpang mengantre di loket. 
Mereka hendak membeli tiket. 


Kereta api mau lewat. 
Semuanya harus berhenti. 


Kereta api berhenti di stasiun. 
Tempat para penumpang naik 
dan turun. 


Kegiatan Anak Bersama Orang Tua 


Pada akhir pekan, ajaklah sang buah hati untuk 
naik kereta api. Tanyakan kepada anak bagaimana 
perasaannya setelah naik kereta api. Pengetahuan 
apa saja yang ia dapatkan? 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 


Hasna Nelfia lulusan sarjana ekonomi Islam dari STAIN Batusangkar, Tanah 
Datar, Sumbar. Ia mulai karirnya dengan menulis buku anak akhir tahun 2008. Jika 
ingin berkenalan lebih dekat, silahkan menghubungi email ke: hasna.nelfia@yahoo. 
com atau h.nelfia@gmail.com 


Ilustrator 


Oske Winardi, ilustrator lepas yang biasa bekerja di rumah atau studio. Oske bisa 
diihubungi lewat e-mail: oske@ymail.com 


Penelaah 


Renni Kusnaeni, M.Pd., merupakan Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan 
dari Universitas Islam Nusantara ini dapat dihubungi dengan alamat email: 
rennikusnaeni@gmail.com 


Dr. Soraya, M.Hum., merupakan dosen dan Peneliti Bahasa Inggris dari STBA 
LIA Jakarta. Lulusan dari Program Magister Linguistik Universitas Indonesia dan 
Doktor pada Program S3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta ini dapat 
dihubungi dengan alamat email: dear soraya@yahoo.com 


Ratih Zulhaggi, M.Psi., merupakan Psikolog Anak Klinik Terpadu Fakultas 
Psikologi Universitas Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak 
Universitas Indonesia ini dapat dihubungi dengan alamat email: ratih.zulhaggi@ 
gmail.com 


